1 NN 
An 


WOL 


LANTAI 
BERAPA? 


OH, 
DELAPAN. 


RASANYA 


SEPERTINYA 
AKU PERNAH 
LIHAT PRIA INI 
SEBELUMNYA. 


DIMANA, 
YA... 


APA 
MUNGKIN 
DI CAFE 
TADI? 


ENTAH 
KENAPA, 


RASANYA DIA 
MENGAWASI- 
KU... 


...FIRASATKU 


NGGAK 
ENAK. 


CEPAI LAH... 
KENAPA 
LAMA SEKALI 
SAMPAI DI 
LANTAI 8? 


AKU HARUS 
SEGERA 
KELUAR DARI 
SINI 


MENGIKUTIKU, 


DIA MASIH 
Di DALAM 
LIFT... 


BERARTI... 
BUKAN 
PENGUNTIT? 


MUNGKIN 
AKU CUMA 
PARANOID... 


MANA ASA, 
KELUYURAN 
SENDIRIAN? 


MAAF, 
LAOGONG! 
ADA URUSAN 
MENDADAK-- 


DICARIIN, 
TAU. 


AU 
| LAIN KALI 
2 | MINTA IzIN 
ta! 


LAIN KALI KALAU 
SANGAN MEMANG 
BERPENCAR ADA URUSAN, 
DARI TIM, OKE? MINTA DITEMANI ATAU 
BENEDICT ATAU BILANG KE 
REIHAN. LAOSHI. 


EMPAT 
TAHUN KERJA 
TANPA CUTI, 


SEKALINYA 
AMBIL SATAH 
CUTI, MASIH 

ASA DIGANGGU 
URUSAN 
KANTOR! 


KALIAN 
PANGGIL 
DESYCA, LALU TUNGGU PAK 


TURUNKE  ZamDANYANG 1/5 
RESTO. (AINSELESAI | 2/1 


JUMATAN, 
BARU MAKAN |” 
SIANG, OKE? 


AN 


NANTI 
LAOSHI 
NYUSUL. 


LAOSHI 
SEPERTINYA 
LAGI BANYAK 

PIKIRAN, 


MAKANYA, 
KAMU SANGAN 
BIKIN LAOSHI 
TAMBAH 


POKOKNYA, 
KALAU KAMU 
MAU PERGI, 
MINIMAL 
SMS MAS 
LOKASIMU 

DIMANA... 


MASA MEMBER HILANG 


NGGAK DICARIN2! 
|| 
DIRGA?! '—— FADER MACAM APA 


DEMI 
KESELAMATAN 
SIWA MAS 
JUGA. 


KE CAFE 


JADI TADI DI BAWAH... 
KAMU NGELADENIN 
KEMANA, CEWEK YANG 
KOK NGGAK NEROR SEBULAN 
BILANG SAMA INI. 


BISA DIRGA 
BERESIN SENDIRI, 
NGGAK PERLU 
NGEREPOTIN 
KAK BESO. 


KENAPA 
KAMU MAU 
REPOI- 
REPOT 
MENEMUI 
MEREKA? 


LAIN KALI 
SANGAN 
DIGUBRIS! 


SOALNYA DIA 
BILANG MAU 
TRAKTIR... 


KAN 
SAYANG 
TOLAK 
RESEKI. 


DEK! KAMU 
INI KELEWAT 
POLOS ATAU 
GIMANA?! 


GIMANA 
KALAU 
STALKERMU 
TERNYATA 
OM OM MESUM 

DAN KAMU 
DICULIK?! 


INI SAMAN 
EDAN, DEK, 
NGGAK CUMA 
CEWEK YANG 
DIINCAR! 


TAPI, 
KALAU OMNYA 


KAMU MAU Oa 


MAS BECANDA 
KARDUSIN?! DOANG, 


WOLES 
MAS, IYA IYA, 
DIRGA 


AKAN LEBIH 
HATI-HATI. 


AKU AKAN 


MENDAPATKANMU. 


Son 


ISTIRAHAT 
DULU. 


TERIMA 
KASIH 
KOPINYA, 
PAK. 


INI SUDAH 
HARI KE 
LIMA 


BAGAIMANA 
PENDAPATMU 


TTRKITARIS 


P LIN IAINMA 


ANAK-ANAK? 


OH, 
MEREKA 
MELEBIHI 
EKSPEKTASI 
SAYA. 


REI DAN SJUNA 
BISA DIANDALKAN 
UNTUK SOAL-SOAL 
YANG MEMBUTUHKAN 

KECEPATAN OTAK. 


TAPI REIHAN 


HARUS BELAJAR Gr 
UNTUK MENSABARKAN sA 
SAWABAN SECARA DAN SUNA 
LEBIH TERSUSUN. HARUS LEBIH 
TULISANNYA SERIUS LAGI. 4 


MASIH SERING 
MAIN GAME 
SAAT BELAJAR. 


SUSAH DIBACA. 


BENEDICT 
DAN DIRGA 
LEBIH MENGUASAI 
TEORI DIBANDING 
YANG LAIN. 


ESSAY MEREKA 
SEMPURNA, 
HANYA AGAK 

BOROS 

WAKTU. 


DESYCA NGGAK 
BEGITU MENONSOL 
DI SOAL TERTULIS, 
TAPI SAYA CEK 
NILAI PRAKTEKNYA 
JAUH DIATAS 
BINUSVI. 


MEREKA PUNYA 
KEKURANGAN DAN 
KELEBIHAN 
MASING- 
MASING, 


KALAU 
MEREKA MAU 
SALING BELASAR, 
TIM KITA 
AKAN SADI 
KUAT. 


TERIMA- 
KASIH, 
YANJIE... 


KAU MAU 
REPOT-REPOT 
AMBIL CUTI 
DAN PULANG KE 
INDONESIA SEKEDAR 
UNTUK MENSADI 
PENGASAR 
SUKARELA 
TIM FISIKA. 


KAMI SANGAT 
TERBANTU. 


LAGIPULA 
SAYA MEMANG 
SUDAH LAMA 
SEKALI INGIN 
PULANG KE 
INDONESIA... 


OH YA, 
PAK, SAYA 
PUNYA 
PERTANYAAN. 


DIRGA AKAN 
KEHILANGAN 
BEASISWANYA 
KALAU DIA GAGAL 
MEMBAWA 
EMAS? 


ITU 
KEPUTUSAN 
KEPALA 
SEKOLAH. 


TERNYATA 
BINUSVI 
. NGGAK 
BERUBAH 
SAMA 
SEKALI... 


LEBIH ME- 


MENTINGKAN 


MURIDNYA 
wi SENDIRI. 


KALAU 
BOSS SAYA 
TAU SOAL DIRGA, 
PASTI DIA AKAN 
MENGINCARNYA.... 


YA. 

PARK HYUNBIN, 
CEO DG GROUP... 
PRIA PALING LICIK 

YANG PERNAH 

KUTEMUI. 


DIA SUKA 
BERKELILING 
DUNIA MENCARI 
TALENTA- TALENTA 
MUDA DARI KELUARGA 
KURANG MAMPU 
ATAU YANG KURANG 
DIAPRESIASI 
PEMERINTAH. 


DIA MAU 
MENYEKOLAHKAN 
DAN MEMBIAYAI 
MEREKA, DENGAN 
SATU SYARAT. 


MEREKA HARUS 
BEKERIA 
PADANYA. 


BERSEDIA 
MENJADI 
ASET 
PRIBADINYA. 


DIKONT ROL 
DAN DIAWASI 
SETIAP SAAT. 


SEKALI 
TERIKAT PADANYA, 
NYARIS MUSTAHIL SAAT INI 
UNTUK LARI. PUN, SAYA YAKIN 
DIA SEDANG 
MENGAWASI 


SAYA... 


SAYA TIDAK AKAN 
MEMBIARKAN 
DIRGA, ATAU SIAPAPUN 
DARI TIM KITA, 
SAMPAI SATUH 
KE TANGANNYA. 


- TO BE CONTINUED - 


BACA SEKARANG 


Update SABTU 


Bagikan webtoon ini dan 


dukung komikusnya terus berkarya! 


130.301 Favorit 


PL 


«on 
4 y. p SY MN bm 
EPISODE 5 EPISODE 6 EPISODE 7 APRIL MOP EPISODE 8 EPISODE 9 
Kreator 
Felicia Huang 
Komentar 5.457 
Tulis komentar 
Spoiler 
Populer Terbaru 
Orah Roh...! 
1 Apr 2016 
komik ini sebenarnya menyindir pemerintah kita yang tak bisa 
melindungi dan membiayai bibit2 muda yg berprestasi di bidangnya 
seperti guru besar kita bapak bj habibi dan yang lainya 
mereka lebih memilih berkarier di luar negeri. 
Balasan 115 26442 1544 
Tiara 
2 Apr 2016 
ketika yg lain bilang dirga ganteng... apa cuma gue yg bilang kalo dirga cantik dan unyu :"" 
Balasan 69 26056 696 


Yuli puspita.a 

2 Apr 2016 

ya ampuuunnn dari semua komik yg gue favorit gue, cuman disini gue temuin isi nya cogan semua $ & keren banget 
ya si felicia huang bisa menggambar setiap tokoh dg begitu sempurna tampannya. padahal kan susah tuh.. soalnya muka 


mereka satu sama lainnya bener2 beda. ada yg bule. ada yg indo, ada yg oriental. apa gak belibet tuh otak nya si felicia 
mikirin setiap mimik tokoh yg mau dia gambar... ckckckck salut banget gue sama felicia. ilopeufull felli W & 


Balasan 44 23364 530 


Ca 
8 Apr 2016 


Ngomong ngomong ttg Korea, liat bajunya Yanjie jadi keinget fans nya BTs & @. Btw, kenapa tu mukanya Yanjie kek Tao 
ya?? Tuh kan jadi baper keinget mantan & D & & 


MENGAWASI 
TIM KITA. 


EPISODE 11 PENGUMU... 


Baru & Trending 


kerajaan 


My Child Will Have a D... 
Team Chung-Yeon / TAPAHA 


romantis 


: Return Your Soul 


yaongyi 


kerajaan 


: Duchess in Ruins 


Saedle / Candlebambi 


romantis 


As If Love Doesn't Exist 
carbo / Hae-dam Kim 


aksi 


The Heir 


Dongwoo Han / Dohee Lee 


Berdasarkan Genre KOMEDI 


komedi 


BAD GUY 
DOOMS 


komedi 


: Si Ocong 


Agung Gunawan 


komedi 


: Paw-ther Knows Best 


GaeCho / MiTi 


komedi 


Kekar Jelita 
BROTOSUKIRMAN / PINEE 


